Belajar llmu Nahwu dari Kitab al Jurumiyyah 


{Pelajaran Keempat Puluh} 

LANJUTAN - BAB 'AMIL-'AMIL NASHAB 

(Huruf-huruf yang menashabkan) - Bagian Terakhir 


MATAN: 


iiJjijl JU 

. .jlj ^Yj 

Berkata penulis rahimahullah : 'Amil Nashab (huruf yang menashabkan) ada sepuluh, yaitu; 

o c 

1 . 0 ! 


2. 

V 

0 s' 

3. 

j.l 

4. 


5. 


6. 

rl fY 

7. 

6 - 

8. 


9. 


10. 

$ 


§1 Penjelasan: 

10. Huruf (jt) dalam menashabkan Fi'il Mudhari' memiliki dua makna; 
a. Bermakna ( J|) yakni 'hingga atau sampai'; 

Contoh; 

o ✓ C ^ f2 - 

il 4J 


"Saya akan paksa kamu sampai kamu melunasi hutangku." 
b. Bermakna (VI) yakni 'kecuali'; 

j^LLo jl jilSOl jliSY 

"Saya akan bunuh orang kafir itu kecuali jika masuk Islam/' 

Perhatikan Fi'il Mudhari' pada dua Jumlah (kalimat) diatas! 


artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



Belajar llmu Nahwu dari Kitab al Jurumiyyah 


137 

Kalian harus membaca dua Fi'il Mudhari ini dan (£4) dengan di Nashab, karena telah 

masuk padanya Huruf ( }'). Jika Huruf (j') masuk pada Fi'il Mudhari', maka harus kalian 
Nashabkan Fi'il tersebut seperti misal diatas. 

Dengan ini selesailah kita dari pembahasan Nawashib (Amail-amil yang menashabkan) Fi'il 
Mudhari'. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik. Wallahu a'lam bish 
shawab. 


eS Ditulis oleh Abu 'Ubaidah bin Damiri al-Jawy 
8 Muharam 1437/ 21 Oktober 2015 
di kota Ambon Manise. 

WA FORUM KIS 


artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



